Nomor 

Lampiran 

Perihal 


PONDOK  PESANTREN  MODERN 

MUHAMMADIYAH  BOARDING  SCHOOL 
(MBS  YOGYAKARTA) 

Alamat : Jl.  Piyungan  Km.  2 Marangan,  Bokoharjo,  Prambanan,  Sleman,  Yogyakarta.  55572  HP.  081  1263  2008 
Bank  Syari'ah  Mandiri  Cabang  Klaten  No.  Rekening  7074202572  a. n.  PPM  MBS  Yogyakarta 


13.08/M BS/EDR/I II. 4/F/2016  9 Agustus  2016 

Undangan  Pertemuan  Wali  Santri 


Kepada  Yth. 

Bapak/Ibu  Orangtua/Wali  Santri 
PPM  MBS  Yogyakarta 
Di  tempat 


Assalamu'alaikum  Warahmatullahi  Wabarakatuh 

Puji  syukur  kita  panjatkan  kehadirat  Allah  atas  segala  limpahan  hidayah- 
Nya,  Sholawat  beserta  salam  semoga  tetap  tercurah  kepada  junjungan  kita 
nabiyulloh  Muhammad  SAW. 

Selanjutnya  dalam  rangka  menjalin  komunikasi  dan  harmonisasi  keluarga 
besar  PPM  MBS  Yogyakarta,  maka  kami  bermaksud  mengadakan  pertemuan 
Wali  santri  yang  Insya  Alloh  akan  kami  selenggarakan  pada: 

Hari/Tanggal  : Kami,  8 September  2016  (Wali  Santri  Putri) 

Jum'at,  9 September  2016  (Wali  Santri  Putra) 

Waktu  : 08.00-10.00  WIB 

Tempat  : Halaman  Kelas  Putri 

Demikian  undangan  ini  kami  sampaikan,  atas  perhatian  dan  kehadirannya 
kami  ucapkan  terimakasih. 

Wassalomu'alaikum  Warahmatullahi  Wabarakatuh 


tur  PPM.  MBS  Yogyakarta 


. 1233936 


